WikipediA 

Bahasa Shauraseni 


Shauraseni adalah sebuah bahasa utama yang digunakan 
dalam drama di utara India pada abad pertengahan. 
Kebanyakan material dalam bahasa tersebut berasal dari 
abad ke-3 dan abad ke-10, meskipun diyakini telah 
digunakan pada sekitar abad ke-5 SM. Bahasa turunannya 
meliputi bahasa-bahasa dari Sabuk Hindi, Zona Pusat dari 
Indik modern atau bahasa-bahasa Hindi, bentuk standar 
dari bahasa Hindustan yang berdasarkan pada dialek 
Khariboli dan bahasa PunjabiJ 2 ^ 

Referensi 


1. A Hammarstrom, Harald; Forkel, Robert; 

Haspelmath, Martin, ed. (2019). "Sauraseni 
Prakrit". Glottolog 4.1. Jena, Jerman: Max Planck 
Institute for the Science of Human History. 

2. A 

http://linguistlist.org/forms/langs/LLDescription. cfm?code=psu 

Templat:Bahasa-bahasa Indo-Iran 



Shauraseni 



Wilayah 

India 

Punah 

sekitar abad ke-5 SM 

Rumpun 

bahasa 

Indo-Eropa 


■ Indo-Iran 


■ Indo-Arya 


■ Shauraseni 


Kode bahasa 

ISO 639- 

psu 

3 


Glottolog 

saurl252 (http://glottolog.Org/r 


esource/languoid/id/sau r 1252 )[■*■] 




Diperoleh dari "https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Bahasa_Shauraseni&oldid=15392015" 


Halaman ini terakhir diubah pada 26 Juli 2019, pukul 15.27. 

Teks tersedia di bawah Lisensi Atribusi-BerbagiSerupa Creative Commons; ketentuan tambahan mungkin berlaku. 
Lihat Ketentuan Penggunaan untuk lebih jelasnya. 



























